#12 




Fa’il artinya pelaku. Dalam Ilmu Nahwu, 
fa ? il adalah isim marfu , yang datang setelah 
fi’il ma^lum dan menunjukkan pelaku 


Contoh: 


0* X /' 


/ 


Telah berdiri Muhammad 


Dari contoh di atas, ^ adalajh fi’il malum, dan adalah isim. Karena datang setelah 
fi’il madum maka dia marfu\ Kemudian dari jumlah (kalimat) kita dapat mengetahui 

bahwa yang berdiri adalah Muhammad, oleh karena itu Muhammad adalah fa’il (pelaku) 





I 

j&ai = + <!>! 

i 

= \yJtXi + <31 


^ o ^ & o 


i 


i 


Di antaranya: 

• Dhamir 

• Isim isyarah 


/ \ 

Isim mu’rob, isim mabni, dan masdar merupakan tiga bentuk yang bisa 

menjadi fa’il (pelaku) 

V_____ ) 


y r 


o* 


0 0 * ^ 0 


I 

jJjUJi SjUl 
U>Jl SjlUl 
j&iii juii 
Ujiii juii 
£izji jHdi ££■ 

"jliJi cJjiJ' 

« 


0^0 


0 ♦* 0 


jjlaljl 

Loi i i\&H\ 








o# s o & 0* 0 i 

i 

i 


i 

Contoh: 

Contoh: 


Contoh: 

1 

i 


i 


0 - < 

- 

Dhamir 

♦ 

Puasamu membahagiakanku 

/ j X 

\jjt - 

♦ 

Isim 

isyarah 

JUlkJi - 

/ v ♦ 


Mufrad 

Mutsanna 

mudzakkar 


/-\ 

Contoh al-Kalimat (kata) di atas yang berwarna merah adalah fa’il (pelaku), adapun yang 

berwarna hitam adalah fi’ilnya. 

\ ___ ) 













#12 


1 . 

2 . 


3. 


4. 


5. 


Aturan Fa’il 


Fa*il harus marfu’ 

& S s* , * 

Fa ? il harus datang setelah fi41 ma4um. Jilca bentuk jumlahnya Cjo maka Muhammad sebagai 
fahl, adapun jika bentuk jumlahnya maka Muhammad bulcan sebagai fa’il akan tetapi sebagai 

mubtada’ 

Fahl tidak harus datang langsung setelah 641, terkadang dipisahkan dengan yang lain. Contoh: 
tijj Op 9 (Telah dipulcul Zaid oleh Muhammad), Muhammad tetap sebagai fa’il meslcipun di 

dahului oleh Zaid setelah 641, untuk membedakannya adalah dengan mencari yang mana marfu’, 
karena fa’il adalah isim marfu’ yang datang setelah 641. Contoh lain: iSi °J sSk (Telah datang di 

kelas Muhammad) 

Jika fa41nya muannats maka 641nya ditambah dengan Ta ? ta’nits (UUSl £6). Contoh seperti kita 
ingin mengatkan u Telah pergi Fathimah”, maka bentuk jumlahnya adalah: cUai, adapun jilca 

mengatakan “Sedang pergi fathimah” malca bentulcnya: CSa>. Adapun fa41 mudzakkar tidalc 

perlu menambahlcan Ta’ ta’nits 

Jika fa41nya mutsanna atau jamak, maka 641nya tetap mufrad. Contoh: 

JjUliUJl CJsi ‘JUliUJl Cwai ‘iliUJl Malca sebuah lcesalahan jika bentulc mutsanna lcita menulis 
fi41nya Uaa dan untuk bentulc jamalc karena meskipun bentulc fa41nya mutsanna atau jamalc, 

maka 641nya tetap berbentuk mufrad 









Latihan 

Benarkan jumlah di bawah ini jika menurutmu keliru! 

















Latihan 

Ubahlah ke dalam bahasa arab! 



1. Fathimah telah menulis surat 

2. Ayahmu sedang pergi ke pasar 

3. Maryam sedang minum susu 

4. Kaum muslimin telah hadir di masjid 

5. Kaum muslimah sedang membaca 
Al-Quran 




/ \ 

Hendaknya file materi pelajaran bahasa 

arab ini dibaca sambil menonton video 
pertemuannya di facebook atau di youtube. 
Dengan begitu insyaallah lebih 
memudahkan kita untuk memahami 

v___ ) 


Tetap semangat belajar Bahasa Arab 




